WikipediA 


Bahasa Saponi 

Artikel ini bukan mengenai Bahasa Tutelo-Saponi . 

Saponi adalah bahasa Papua yang sudah punah. Separuh 
kosakata dasarnya sama dengan bahasa Rasawa , tetapi 
kekerabatan antara keduanya tidak diketahui. Kata ganti 
Saponi tidak sama dengan kata ganti dalam rumpun 
bahasa Dataran Danau (bahasa Rasawa adalah bagian dari 
rumpun ini); namun kata ganti dasar seperti mamire yang 
berarti "saya, kami" dan ba yang berarti "kamu" mirip 
dengan kata ganti proto-Doberai Timur *meme yang 
berarti "kami" dan *ba yang berarti "kamu". 

Referensi 


1. ^ Saponi (http://www.ethnologue.eom/language/s 

pi) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Saponi" . Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute for 
the Science of Human History. 



Saponi 

Wilayah 

Papua 

Punah 

Terancam punah tahun 2000 W 

Rumpun 

Tanpa kelompok 

bahasa 

(Dataran Danau menurut leksikon, 
Doberai Timur - Sentani menurut 


tata bahasa) 


Kode bahasa 

ISO 639- 
3 

spi 

Glottolog 

sapol254 (http://glottolog.Org/r 


esource/languoid/id/sapol254)P] 




Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Saponi(&oldid=15148536 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Juni 2019, pukul 01.08. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



























